IN 


& 


Brand New Life 05. Indah pada Waktunya 


06. Doa Pembangunan 


AKAN TERBIT 


“ 


CARILAH PENGAJARAN 
DAN KESAKSIAN! JJ 
(YESAYA 8:20). 


Di tahun 740 SM, Tiglat Pileser III 
menjadi raja di Kerajaan Asyur. Selama masa 
pemerintahannya, dia menekan kerajaan- 
kerajaan yang lebih kecil di sekitarnya untuk 
membayar pajak kepadanya. 

Beberapa kerajaan kecil yang merasa 
tertindas, berkolaborasi untuk mengadakan 
perlawanan terhadap Asyur. Kerajaan Israel 
(Utara) dengan rajanya bernama Pekah bin 
Remalya bersatu dengan Kerajaan Aram, 
rajanya adalah Rezin, untuk melawan Asyur. 

Ahas, sebagai raja Kerajaan Yehuda (selatan) 


AJAR 


“ “ “ 


menolak untuk bergabung, sehingga hanya 
Pekah dan Rezin yang menyerang Yerusalem 
(Il Raja 16:5). Tapi mereka tidak dapat me- 
ngalahkannya, seperti nubuat di Yesaya 7:1-9. 
Tapi sayang Ahas tidak mau percaya kepada 
Tuhan, melainkan lari untuk minta tolong 
kepada Tiglat Pileser III, yang menjadikan 
Kerajaan Yehuda berada dalam kendali dan 
pengaruh Kerajaan Asyur. 


IMAN 
Nabi Yesaya bernubuat memperingatkan 
raja Ahas tentang keputusannya itu, dan 
menyerukan untuk percaya saja kepada Tuhan, 
karena mereka adalah umat kepunyaan Tuhan 
sendiri. Sayang Ahas tidak mau menerima 
nubuat itu, karena itulah Tuhan berkata dalam 


na bangsa ini telah 

ab itu, Tuhan akan 
yang kuat dan besar, 
1, yaitu raja Asyur 
nya: ... akan menutup 


a manusia kepada pribadi 
dan penuh kuasa. Karena 
sadaran akan keterbatasan 
ketidakterbatasan Allah, dan 
yang tidak terbatas itu ada dan siap 
rani 11:3 dan 6). 


SIKAP DAN KEPUTUSAN SESEORANG 
KETIKA MENGHADAPI TEKANAN DAN 


MASALAH, MENJADI PETUNJUK DARI 
KONDISI IMANNYA DAN KEPADA 
SIAPA DIA BERIMAN. 


Tanda dari orang yang beriman kepada 
Allah adalah ketika berhadapan dengan situasi 
dan tekanan, maka dia pasti akan semakin 
mendekat kepada Allah dan mengandalkan 
Allah, disinilah iman bekerja membawanya 
keluar dari keterbatasan dan kelemahannya 
sebagai manusia. 

Karena itu yang disebut imannya lemah 
atau goyah, adalah bilamana orang beriman 
itu menjadi kurang yakin akan kuasa dan 
pertolongan Tuhan. Kesadarannya lebih 
condong kepada kebesaran dan kedahsyatan 
masalah/tekanan yang dihadapinya. 

Contohnya adalah pada waktu Petrus 
berjalan di atas air (Matius 14:28-33). Ketika 
kesadaran imannya hanya tertuju kepada Yesus, 
maka dia berjalan di atas air yang bergelora 


(pada waktu itu terjadi badai di tengah danau 
itu), tapi ketika kesadarannya cenderung tertuju 
kepada situasi, maka saat itu dia tenggelam, 
Untung saat itu imannya bekerja kembali, yaitu 
dia ingat kepada Yesus, dan berseru kepada- 
Nya, sehingga Yesus menolongnya. 

Yang menarik dari kisah tersebut adalah 
komentar Yesus, “Segera Yesus mengulurkan 
tangan-Nya, memegang dia dan berkata: “Hai 
orang yang kurang percaya, mengapa engkau 
bimbang?” (Matius 14:31). 

Untuk itu nabi Yesaya menyerukan 
kepada umat Tuhan, “Carilah pengajaran dan 
kesaksian!” Siapa yang tidak berbicara sesuai 
dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit 
fajar” (Yesaya 8:20). 


PENGAJARAN 

Pengajaran yang dimaksud adalah Firman 
Tuhan (Taurat) sedang kesaksian (Teudah) 
adalah perintah dan petunjuk nabi-nabi. Segala 
nasehat ataupun usulan yang tidak sesuai 
dengan Torah dan Teudah, dapat dipastikan 
bukan dari Tuhan (Yesaya 8:19). 

Dan Nabi Yesaya memperingatkan, bahwa 
barangsiapa tidak memakai hikmat dari Tuhan, 
maka tidak akan ada harapan baginya (Yesaya 
8:21-22). Mereka tidak akan pernah keluar 
dari keterbatasan dan kelemahannya sebagai 
manusia, dan mereka menempatkan dirinya di 
bawah kutuk. 

Tetapi bagi orang yang hidup dalam iman 
kepada Tuhan, maka dia akan selalu mencari 
tuntunan Firman dan petunjuk nabi-nabi Allah, 
maka baginya pengharapan selalu tersedia. 

“Tetapi tidak selamanya akan ada 
kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. 
Kalau dahulu TUHAN merendahkan tanah 
Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian 
hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah 
seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa 
lain” (Yesaya 8:23). Jangan keraskan hatimu, 
carilah Tuhan senantiasa, hiduplah dalam iman 
kepada-Nya. P- (Pdt. Samuel Handoko) 


untuk membawa yang terhilang kembali 
kepada Tuhan maka GMS Regional 
Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Timur 
dan Australia mengadakan KKR “Brand New 
Life” di Kota Malang, Madiun, Jombang dan 
Tulungagung yang dihadiri oleh lebih dari 5500 
orang, 4900 akses via live streaming. 

Sesuai taglinenya “Perjumpaan yang 
membuat hidup menjadi baru”, dalam KKR 
ini Pdt. Lanny Tan menyampaikan bahwa kita 
harus memutuskan siapa yang tinggal dalam 
hidup kita, iblis atau Tuhan. “Iblis datang untuk 
mencuri, membunuh dan membinasakan, 
tetapi Tuhan memulihkan dan memberikan 
keselamatan,” tegasnya. 

Puji Tuhan, ribuan orang menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat, dan banyak 
yang mengalami kesembuhan. 

Seorang bapak di Madiun bisa mendengar 
kembali, setelah sebelumnya datang dengan 
telinga kanan tidak bisa mendengar. 

Seorang ibu yang mengalami pengapuran 
tulang, disembuhakan Tuhan dan bisa jongkok 
serta berdiri lagi. 

Di Jombang, kaki kanan seorang bapak 
mengalami pertumbuhan 5 cm sehingga 


Lx dari sebuah kerinduan yang besar 


menjadi sama panjang dengan kaki kirinya. 

Seorang Oma mengalami pengapuran, dan 
kesulitan berbicara. Setelah didoakan, beliau 
bisa berjalan dan berlari bahkan bisa berbicara 
dengan jelas. 

Seorang wanita yang datang dengan 
benjolan di leher, setelah didoakan, benjolan 
tersebut hilang. 

Pak Pario dari Tulungagung divonis stroke 
ringan, dan kaki kiri sulit bergerak. Tetapi 
sebelum ibadah dimulai, beliau didoakan dan 
mengalami kesembuhan. Bahkan istrinya juga 
menerima kesembuhan di mana sebelumnya 
tidak bisa menekuk jempol sebelah kiri, tapi 
sekarang sudah normal. 

Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, 
dan sampai selamanya. Dia bisa melakukan 
mujizat bagi kita semua. 

KKR ini masih akan terus bergerak. 
Kegerakan berikutnya adalah di Kota Mataram, 
Lombok pada 11 Oktober 2019. Mari menjadi 
kepanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan 
nama-Nya. 

Informasi selengkapnya mengenai KKR 
Brand New Life, bisa mengikuti akun instagram 
(IG) @pslannytan. Tuhan Yesus memberkati. 

MH (Sisca, GMS Sidoarjo) 


1-12, 18-19 
Oktober 2019 


GR 
(&) 18.30 wis 


Ruang Sanctuary 
Lantai 1. Vision Buliding 
Marvel City Complex 


POAPTISAN RAYA 
26 Logo 


Syarat baptisan : 

# Usia 12 tahun keatas 

# Mengikuti MSJ1 

« Mendapat ijin dari 
orang tua 


Informasi: 


0821 6231 6000 


DOA MALAM 


PRA FKA-MYANMAR 


JUMAT 
0 NOV 

2019 
PK 


19.00 wis 


PDP, ADRIAN SIBEC 


SARWONO CONV. HALL HC 
g, PDM. YENNY Jin. Gembong 20-30 
VERODIKA Surabaya 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“How to Pray” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdp. Margaret Wu 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Intim dengan Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Lie Debby K. 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Ishak Tulus 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 


mengirimkan kesaksian/ 

Is tulisan, kirimkan ke 

2 3 Da Redaksi Voice 
1 —— Vision Building It. 6, 
D0 Marveli City Complex, 

gel 123, Surabaya. 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 


pelayanan kunjungan dan doa, 
bisa menghubungi Divisi Kunjungan dengan 


Bp. Itok di : 031-6000 7000 ext. 1116 


O3..... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Roh Kudus” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdp. Emelda Pau Pau 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kasih Mula-mula” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Philip M. 


Doa Malam 

Pra-FKA Myanmar, 
Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Adrian Sarwono 
& Pdm. Yenny Verodika 


DOA Saturday 
FAJAR 3 

&Sanctuary Hall 
UMUM 


Viskon Buliding It 
Marvali City Tompi 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“#YNWA” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Ang Hwie Chien 


“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


//online 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


FREE "FOR INTERNAL CIRCULATION ONLY 


FESTIVAL OF GAN Ika 


WITH REV. PHILIP MANTOFA 


SATURDAY 
SUNDAY 


09-10. “SEneKaA 


KYITA KA SAN FOOTBALL STADIUM, 


FRIDAY 

YANGON - MYANMAR 19.30 WIB 
NOVEMBER 0 
Di KA PENDAFTARAN 
MISSION Trip FKA27 MYANMAR 2019 8 
Husunat : A : 
HADI WINARDI (081231298880) WITH PS. ADRIAN SARWONO 
VONNY MA (0818310134) 
LIVE STREAMING V0 CALL CENTER " 


WWW.MSTV.TV (Cl fka.or.id #62 31-6000-7077 


Ata 


ana yang merindukan keturunan, terus 
H berdoa sampai imam Eli mengira Hana 

mabuk. Dan pada akhirnya Tuhan 
memberikan keturunan kepada Hana. Setelah 
membaca cerita itu, saya dikuatkan bahwa 
apa yang saya doakan, Tuhan pasti mendengar 
dan tidak akan sia-sia. Tugas saya hanya perlu 
percaya saja sambil menunggu waktu Tuhan. 
Karena Tuhan tahu apa yang la perbuat, dan Ia 
tidak pernah salah. 

Kami menikah dengan bahagia pada Bulan 
September 2016. Kami berusaha secara alami, 
namun hingga beberapa waktu, belum kunjung 
hamil. 

Bukan kebetulan, pada 28 Mei 2017 
diadakan ibadah spesial “Doa untuk Keturunan” 
yang dilayani oleh Pdt. Jusuf Soetanto di SIBEC 
ITC. Kami sepakat ikut. Pada saat didoakan, Pak 
Jusuf mengatakan agar kami tidak kuatir, Tuhan 
pasti akan memberi (kehamilan) tepat pada 
waktunya. Secara perlahan-lahan, saya dan 
pasangan mulai berserah dan percaya kepada 
rencana Tuhan. 

Hingga suatu saat saya telat datang bulan, 
namun kami tidak memiliki firasat apa-apa. 
Pada bulan Agustus 2017, saya merasa tidak 
enak badan, lalu memberanikan diri untuk test 
pack, di situlah Tuhan menjawab doa kami. 
Segera kami ke dokter kandungan, dan setelah 
dicek dari umur kandungannya, ternyata Tuhan 


mempercayakan janin dalam perut saya tepat 
sebulan setelah didoakan oleh Pak Jusuf. 

Di saat kita sudah tidak terlalu memikirkan 
dan berserah, ternyata Tuhan mempercayakan 
kami keturunan. Kami sangat senang dan 
benar-benar tidak menyangka bahwa doa 
keturunannya langsung dijawab secepat ini. 

Bagi Anda yang sedang menunggu 
keturunan, kita harus berserah dan percaya 
penuh dengan waktu Tuhan. Ingatlah, tidak 
ada doa yang sia-sia. Saat kita terus mendekat 
dan mau mencari Tuhan, masa depan kita pasti 
indah di tangan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 
m(Kesaksian Kevin Poernomo dan Lyvia Harli, 
Jemaat GMS Surabaya) 


ken) 


POKOK DOA 
NOVEMBER 2019 


Berdoa untuk pembangunan GMS di bulan 
November yang masih melanjutkan 
pekerjaan struktur dan proses tender 
pekerjaan interior supaya semuanya 
berjalan dengan baik. 


Hikmat Tuhan atas panitia dan pelaksana 
supaya bisa membuat keputusan- 
keputusan dan tindakan yang tepat, yang 
diperlukan dalam tiap tahapannya. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja dan kaitannya 
dengan pihak-pihak lain seperti pekerja, 
warga sekitar. pemerintah kota, dan 
lain-lain, 


Doakan supaya komunikasi dan koordinasi 
dapat terus terjalin dengan baik antara 
panitia pembangunan. konsultan 
perencana, arsitek dan pihak-pihak terkait. 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya 
Tuhan terus mencukupkan, serta hikmat 
serta dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati dan perlindungan Tuhan atas 
Gereja Mawar Sharon. semua pemimpin 
dan jemaat. 


Bagi Jemaat yang Ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa: 
doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya. 


Dana 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.146 


GEREJA MAWAR SHARON 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke 
No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
@gmschurch 
@gmschurch 
gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 


SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor, Marvell City Complex. 

. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

CP. 0823 3721 8000 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum « Anak I, II, III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

badah AOG (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 
badah Pro M (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
The Pearl - Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
'Sebelum Depo Bangunan) 

elp: 0361-84664:37, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum «4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum I, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: “6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 
badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Sekretariat: 


. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 
elp. 0341-350027 
WA: 0882 3408 4024 (ANDRE) 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 

badah Umum «4 Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 
Pk. 13.00 WIB 
badah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 
badah Umum - Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | II: 
Pk.10.00, 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak III III : 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu! Pk. 16.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 
badah Umum «4 Anak III 
Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 
Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Ivone (0852 0004 8008) 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4« Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda III 

Pk. 13.00, 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (0857 4028 2010) 


GMS Semarang 

badah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 

Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 
HP: 0822 2300 0390, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak III INI: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (-Pro-M) 

badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(Dita-0852 3122 1896) 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
I. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 
elp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum - Pro-M I Pk. 10.00 WIB 
badah Anak | Pk. 10.30 WIB 
badah Umum, Anak, Pro-M II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Bandung Electronic Centre, lantai 3A 

. Purnawarman no.13-15, Babakan Ciamis, 
ecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, 
awa Barat, 40117 

elp: 0877-2220-3449 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
aglekids |, II Pk. 10.00,16.00 WIB 
Beijing Meeting Room Lt. 3 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

elp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


mM 


GMS Tangerang 

badah Umum « Anak III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 

WA: 081 521 200 80 


GMS Balikpapan 

badah Umum « Anak |, II, II 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
elp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
I. A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk 13.00 WIB 


Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo : 0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 

Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
Telp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 


I. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I - Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 

badah Umum | II III - Anak: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum 4 Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum « Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum « Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda # Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 

Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 


Telp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 
GMS Palembang 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 

. Letkol Iskandar No. 1 

omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 744 3507 


GMS Lampung 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum # Eaglekidz | II 
Pk. 10.00,16.00 WIB 

badah AOG 

Mega Mall lantai 2 

alan Engku Putri No. 1, Batam 
CP : (0778) 4884070 


Pk. 13.00 WIB 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly,m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


